


EPISODE 174 
RASA DARI RASA HOROR (2) 





RASA LAPAR YANG 
SULIT TERTAHANKAN 
INI TELAH MELIPUTI 
HATI DAN PIKIRANKU. 


OH ISTRIKU, 
APAKAH SAAT 
UNTUK MEMUASKAN 
PERUT KOSONGKU 
INI BELUM DATANG 
JUGA? 





OH? APA INI? 
SOSOK YANG DARI 
TADI ADA DI DAPUR 

KAMU? 









KAMU SAMPAI 
MEMBUAT 
MAKANAN DEMI 
AYAHMU ~! 







SEBENARNYA 
AKU CUMA 
LATIHAN MEMASAK 
DEMI YURI... 










OHOO, APA INI? 
APA KAMU MEMBUATNYA 
DARIJANTUNG NAGA? 










OH, BEGITU? 
KADANG-KADANG 
MAKAN MAKANAN 

SEDERHANA SEPERTI 

INI MENARIK JUGA. 








APA-APA?! 















524 


KATAKANLAH, 


А 
ALASANMU?! 














@ 























LOH, SAYANG? 








































ISTRIKU, 
JANGAN 
SENTUH! 


AN 





APAKAH KAMU 
MENGINCAR 
KEKUASAAN 

AYAHMU INI?! 


£4 


W 















"TIDAK, KALAU TERUS BEGINI, 
YURI AKAN MENDERITA SELAMANYA 
GARA-GARA MASAKAN JULIAN DOHK. 


AL АКО HARUS MELAKI 
= [SESUATU,UNTUK 














LOMBA MASAK SOONDAE I 


(BUKAN MASAKAN SOONDAE, 
TAPI LOMBA MASAK SMA SOONDAE) 


PENILAIAN: MASAKAN DENGAN RASA ANEH 
DAN TIDAK BIASA. 
KAU SUDAH WAKTU & TEMPAT: 11 JUNI DI DAPUR SEKOLAH 


UHAT INI? 
ADA LOMBA 


IYA, AKU TADI 
DENGAR DARI 
BU SARAH KIM. 





*SOONDAE ADALAH MASAKAN KOREA BERUPA HIDANGAN USUS SAPI 
ATAU BABI DIREBUS ATAU DIKUKUS DAN DIISI DENGAN BERBAGAI BAHAN. 










TAPILIHAT DEH 


PENILAIANNYA. AH, BU SARAH KIM 
RASA ANEH DAN JUGA BILANG BEGITU, 
TIDAK BIASA SEBENARNYA INI 
KATANYA...? LOMBA MASAKAN 


NGGAK ENAK. 








W 
NGGAK NGERTI, 
TAPI YANG PASTI 
PEMENANGNYA 
SUDAH JELAS... 





...HIH! MU, MUNCUL! 
BOSNYA SUDAH 
BERGERAK! 








`` 





JULIAN DOHK, 
AYO KITA 
TARUHAN. 












WAH, BEGITU? 
KALAU GITU SEMOGA 
KOMPETISINYA 


KUKATAKAN 
ADALAH... 


YANG KALAH 
DILOMBA INI 
HARUS BERHENTI 
MEMASAK 
SELAMANYA! 





HAH? NAPOELON ENTAHLAH..., 
TAPI TIDAK MUNGKIN 
JULIAN MENERIMA 
TANTANGAN ITU 
KAN? 















HANYA DENGAN 


PENGALAMAN 
SEPERTIITU KAMU BAIKLAH, 
BILANG AKAN AKU TERIMA 
MENANG TANTANGAN- 


DARIKU? 





WAH? BARU 
PERTAMA KAU 
KULIHAT JULIAN 
PERCAYA DIRI 
2, ,SEPERTITTU! 


BENAR-BENAR 
KEPERCAYAAN = 
= DIRIYANG TIDAK = 
= BERGUNA...!! 





